BAB 02 


2 aa 


Koleksi Brush 


Brush pada Photoshop memiliki keunggulan bisa diperbesar hingga 
ribuan pixel. Sehingga kekhawatiran hasil akhirnya akan pecah pada 
resolusi besar sudah terjawab. Maka dari itu, seorang desainer grafis 
sudah harus memiliki koleksi brush yang banyak untuk bisa 
digunakan pada project-nya. Situs-situs populer yang memberikan 
brush gratis di antaranya sebagai berikut. 


21 (Brushcezy (www.brushcezy.com) 


Situs yang berada pada peringkat pertama mesin pencari Google 
dengan kata kunci “Photoshop Brush” ini wajib Anda buka. Selain 
menyajikan brush-brush yang unik, para member yang melakukan 
upload brush pada situs ini terhitung sangat banyak. Sehingga 
Brusheezy memberikan keragaman brush untuk di-download. 


Kelebihan situs ini Anda tidak perlu mendaftar untuk bisa mengoleksi 
brush yang ada di dalamnya. Anda bisa langsung men-download 
brush yang Anda pilih. Brush memang dapat diperoleh gratis, namun 
terkadang ada brush yang mengharuskan kita menghubungi si 
pembuat brush tersebut. Hal ini diperlukan jika desain yang kita buat 
untuk kepentingan komersil, karena sudah berkaitan dengan hak 
Cipta. 


19 


Christmas Sale! - Unlimited Premium Downloads only $14/month! Join Eezy! Login # Connect 


Brusheezy — AN 


Home  Brushes  Patterns Other w Community w Premium 


L Brusheezy! on Facebook 
Featured Free Photoshop Brushes i MANA 


Featured Members! 


3 
77 Ak? 
jg DAN 


Sa. Pe ruah set 
Lorine Pimenta 
Lorine dervantart.com3 


TEXTURE BRUSH SET 
12 BRUSHES HOMEGIRL! 


NNENTPALL 


Gambar 2.1 brusheeezy.com 


911 Download Brush 


1. Buka http://www.brusheezy.com pada browser, lalu pilih 
Brushes. 


Christmas Sale! - Unlimited Premium Downloads only $14/month! 


Brusheezy — 


Featured Free Photoshop Brushes 


Patterns Other vw Community v Premium 


Gambar 2.2 Tombol brushes 


20 


2. 


4. 


Sebelum memilih, akan lebih mudah jika Anda pilih brush sesuai 
dengan versi Photoshop Anda melalui Display. 


Photoshop Brushes 


Photoshop brushes are a great way to : 
project. Browse thousands of unigue Phot 
Brusheezy. Use the filter options below to 


all versions 
CS5 
CS4 


iCS 
PS7 or Lower 
Other 


— (AN 


Gambar 2.3 Display versi Photoshop 


CS3 SY £ 
Cs2 
ke Sk 


Pada halaman yang sama, Anda juga bisa memilih berdasarkan 
urutan brush terbaru, brush terpopuler, atau brush yang diberi 
peringkat tinggi. Tekan Filter untuk ke tahap berikutnya. 


newesi first 
most popular first -- 
highest rated first 1 & 


) 
kr er — 1 
ss SIT PEN DR 
LA # 1 “1 SA 
Gambar 2.4 Menyeleksi brush 


Anda sudah disuguhkan berbagai macam tipe brush. Pilih 
dengan cara klik pada salah satu gambar preview brush. 


21 


Photoshop Brushes 


Showing Page 3 of all versions sorted by most popular first 


Display all versions ” sorted by most popularfirs v | Fitter ) 


Gambar 2.5 Pilihan brush 
5. Cukup tekan Download File! maka brush sudah bisa Anda 


dapatkan. Jangan lupa periksa tanda Creative Commons untuk 
mengetahui hak cipta. 


TT Glare Fractal Brushes 


Added on Jun 22, 2011 by webdesignerlab 


III IK 1 vote 


Download File! Preview 


Version: Cs3 


Number in Set 8 


Downloads 1181 
There are 8 fractal brushes created with Illustrator and Photoshop CS3. These are great for 
use in background, flyers, cards, etc. since they are large, over 1300px 

For more free resources check my blog www.webdesignerlab.com 


Gambar 2.6 Tombol download 


22 


919 Gunakan Search untuk Efektif Pencarian 


Brusheezy tidak menyajikan kategori brush di halaman depan 
website-nya. Namun, hal itu bisa diatasi menggunakan fasilitas 
Search. Keywords yang diketik akan berkaitan dengan nama tag 
yang sudah ditentukan. 


1. Pada halaman depan, tepatnya di pojok kanan atas terdapat 
fasilitas kolom pencarian. Ketik nama efek atau nama objek, lalu 
tekan Search. 


Join Eezy! Login # Connect 


Ke £ r 1 (3 LA 
v sh sE: ae e AA x 
a' el SA D ee 


Gambar 2.7 Kolom search 


2. Hasil pencarian didapat, pilih salah satu brush. 


We found 20 resources matching bokeh 


Display all versions v Of allcategories  v sorted by 


Jakeh Background 4 
It hirnsica Untesotd 
- "3 


Gambar 2.8 Hasil pencarian brush 


23 


3. Seperti pada langkah sebelumnya, Anda cukup tekan Download 
File! untuk mendapatkannya. 


- Epic Glossy Rainbow Bokeh 


Added on Mar 31, 2011 by Jmt99 


III 15 votes 


Download File! Preview 


Version: Cs3 
Number in Set 1 
Downloads: 2225 


Nice to add your own logo on it, HAVE FUN! 


- Jmt99 


Gambar 2.9 Download brush 


Selain Brush sebagai nilai jual utama, situs Brusheezy ini juga 
menyediakan kelengkapan Photoshop yang lain, seperti Patterns, 
Actions, Styles, Shapes, dan Gradients. Situs yang cukup lengkap 
untuk kebutuhan Photoshop Anda. 


2.2 PS Brush (www.psbrushes.net) 


Situs lain yang juga menyediakan brush adalah PSBrush. Situs yang 
setiap halamannya dipenuhi iklan ini cukup banyak brush untuk bisa 
di-download. Kemudahan yang diberikan oleh PSBrush adalah 
ditampilkannya kategori sebagai navigasi situs ini. 


Ada banyak kategori yang bisa Anda pilih, seperti Grunge, Fractals, 
dan lain-lain. Situs ini di-update oleh pemiliknya setiap minggunya, 
jadi Anda pasti akan menemukan brush baru yang unik setiap 
minggunya. 


24 


G PSBrushes toe” Oem Temat 


" All Brushes 05 Photoshop Brushes 


Hi bnrae Welcome, as you may have noticed Photoshop Brushes has come out with a new look. We're going for a cleaner 
Aan look to minimize the usless content and give you direct access to the Photoshop Brushes. 


» Around the House 0 All the photoshop brushes are now categorized into their proper categories. We got rid of the Submit a 
en photoshop brush button, but you can still submit your photoshop brushes using the contact button. Were going 
» Drawings to be adding new photoshop brushes weekly so be sure to check back often. 


» Fractals 


" Grunge 
" H ts 0 
» Huma Ban 

» Landscapes 2 !— W3KMARKUP/ 


Music 


Meat wi: DESIGN to Pa 
» Outer Space 3 HTML5/CSS3 F 


» Patter 


» Photos & Frames 


Ka Free Brushes $ 
" Religi 


Gambar 2.10 psbrushes.net 


991 Download Brush di PSBrush 


Untuk download Brush dari PSBrush sangatlah mudah, Anda tidak 
perlu mendaftar, cukup langsung tekan tombol Download. 


1. Buka www.psbrushes.net pada browser. Pilih kategori yang ada 
di sebelah kiri situs. 


" All Brushes 05 Photoshop Brushes 

tract Velcome, as you may have no 
» Animals bok to minimize the usless co 
» Around the House Itne photoshop brushes are 
7 photoshop brush button, but yc 
» Drawings b be adding new photoshop b 
» Fractals 


" Grunge 


» Hearts 


Gambar 2.11 Kategori PSBrushes 


25 


2. Brush ditampilkan di bawah iklan, maka geser scroll ke bawah. 
Brush sesuai kategori akan muncul. Cukup tekan Download 
untuk mendapatkannya. 


Author »  Bi-Extacy 
Brushes » 6 

Website » 

Name » Dynasty 
Author »  Bi-Extacy 
Brushes » 8 

Website » 

Name »  Arrogance 
BrushID » 000202 


Gambar 2.12 Pilihan brush 
3. Simpan brush di komputer, Anda bisa meletakkan di mana saja, 
tak perlu di folder Photoshop yang sudah tersedia. 


4. Jika Anda menemukan begitu banyak brush di satu kategori, 
link untuk mengetahui halaman selanjutnya berada pada bagian 
atas situs. 


Home Contact Terms of Use 


American Nuclear Society 
2009 World Directory of Nuclear Util. 


Gambar 2.13 Link halaman 


26 


2.3 


Situs 


Brush Iovers (www.brushlovers.com) 


ini menjadi pilihan selanjutnya jika Anda ingin memakai brush 


yang unik. Di sini tak semuanya gratis, ada pula yang berbayar. 
Anda harus cukup jeli untuk mencarinya, memang porsi brush yang 
gratis lebih banyak daripada yang berbayar. Namun, tak perlu 
bingung untuk mencari yang gratis, Brush Lovers sudah memberikan 
navigasi klasifikasi tersendiri untuk yang gratis. 


Tak 


seperti Brusheezy, Brush Lovers juga memberikan kemudahan 


dalam pencarian brush melalui kategorinya. Selain itu, Anda tak 
perlu mendaftar untuk bisa memperoleh brush gratis dari Brush 
Lovers. Kelebihan lain yang tidak dimiliki dua situs sebelumnya 
adalah brush-brush yang ada dapat digunakan secara BEBAS, baik 
untuk kepentingan pribadi maupun komersil. 


231 
1. 


R9 brushiovers 


HOME ALL BRUSHES v FAVORITES FAOS ABOUT BUY PACKS Search bru a 


Browse through our amazing collection of exclusive free and premium Photoshop 
WE @ B R U SH ES Brushes. Our high resolution brushes are beautifully and carefully crafted and can 
be used for both personal and commercial projects. 


LATEST $ AI Brushes 


Free US. 
Shipping for 
Online orders 

Code: PB1L11 


Straight Lines Gritty Florals 


PN 5. UK 


Gambar 2.14 brushlovers.com 


Download Brush di Brush Lovers 


Buka situs brushlovers.com pada browser Anda. Untuk memu- 
dahkan pencarian, manfaatkan kategori yang tersedia. Arahkan 
kursor mouse pada link All Brushes, maka nanti akan muncul 
kategori brush. Lalu pilih kategori yang Anda inginkan. 


27 


KJI MADU VCT 5 


FREEAND PREMIUM PHOTOSHOP BRUSHES 


ALL BRUSHES v FAVORITES FAOS ABOUT 


Sh 


through oui 


#ibesebissa shes. Our high 


Hearts Symbol 


Decorative — Holidays Techno used for both pe 
Fantasy Light Texture 
Flowers Nature Vintage 


Fractal 


Gambar 2.15 Kategori brush 


Untuk memudahkan dalam membedakan mana yang gratis dan 
berbayar, gunakan klasifikasi brush dan pilih Free Brushes. 


ALL BRUSHES N FLOWERS BRUSHES !AII Brushes 


AllBrushes 
Free Brushes 


Flowers Brushes 


3108 
#EORORS) 


- 


Art Flowers FREE Rose Background FREE Summer is Here FREE 
kekan Rate KEK Rate (AKKAK Ratet 
BN « 
LN Ni 
b “Ag PAI 
. Bana 
W Nak 
A ! ha” 1, Ot 
Lal V/ (3 & 
na w "D0 


Gambar 2.16 Klasifikasi brush 


3. Pilih salah satu brush. Lalu Anda cukup tekan tombol Download 
untuk mendapatkan brush yang sesuai dengan pilihan. 


Summer is Here 


E3 2, () 3 Funky flowers with perfect petals or residing inside 
TA 0 circular shapes. Great for all decorative designs and 


patterns 


Mg 9 8 brushes 517 kb 
" @9 
c 007 N Free Flowers 


DOWNLOAD 


Bike «3 41 0 W Tweet (4 KMK 


Gambar 2.17 Tombol download di brush lovers 


Memang, Brush Lovers memberi gratis brush cukup banyak. Namun, 
perlu diketahui pula, mereka membatasi download brush gratis 
hanya 10 buah per harinya. 


2.4 @ips Mengelola Koleksi rush 


Jika Anda sudah memiliki banyak brush dan tidak dikelola dengan 
baik, dijamin isi komputer Anda akan berantakan dan akan semakin 
sulit dalam bekerja. Anda akan bingung brush mana yang mau 
dipakai karena lupa namanya atau di mana Anda menyimpannya 
dulu. 


Dari hal sepele tersebut, Anda bakal kehilangan waktu dan tenaga. 
Tuntutan deadline menjadikan suasana hati bad mood dan akhirnya 
kreativitas yang ingin dikeluarkan pun menjadi tidak maksimal. 


Coba bayangkan, jika Anda memiliki berpuluh-puluh brush atau 
bahkan ratusan yang semuanya dimasukkan menjadi satu-kesatuan. 
Selain butuh waktu load lebih lama, mata pun terasa sesak dan 
malas untuk mencarinya. Coba deh! lihat gambar di bawah sebagai 
bayangannya. 


29 


#Temaa ka 


” 
ls 0 (2:2 
AN 


K 


d5 h 
& 


- 


Ig 


Gambar 2.18 Brush yang tidak dikelola dengan baik 


941 Membuat Set Brush 


Untuk menghindari masalah di atas, sebaiknya puluhan brush yang 
Anda miliki dikelola dengan baik. Sedikit repot di awal, tapi justru 
sangat memudahkan Anda di masa depan. Berikut caranya: 


1. Mengelola brush dimulai pada Manajeman Folder di komputer. 
Buatlah folder-folder sesuai dengan kategori, misalnya Abstract, 
Fractal, Flourish, Grunge, dan lain-lain. Untuk mudahnya, 
samakan saja dengan kategori yang ada di situs-situs yang 
sudah disebutkan di atas. 


Name 


| Abstract 
| Flourish 
| |. Fractal 


Frame 


1 Grunge 
| Light 


Gambar 2.19 Manajemen folder 


30 


Setelah selesai download, cukup simpan file brush Photoshop 
yang berekstensi ABR ke dalam folder kategori yang sudah 
dibuat. Untuk file ZIP-nya boleh Anda simpan di lain tempat atau 
bisa dihapus saja. 


PE N—| Twisted Bars.zip! 
Name 4 


(en SI Lipa 


|. jpg 
K2). Twisted Bars.abr 


Gambar 2.20 File ABR 


Jika sebelumnya kita manajemen folder di komputer, sekarang 
saatnya manajemen brush di Photoshop. Buka Adobe Photo- 
shop, tekan Brush Tool atau tekan (B) pada keyboard untuk 
shortcut. 


aa Pencil Tool 


Sei Color Replacement Tool 
d3 Micer Brush Tool E 


Gambar 2.21 Brush tool 


31 


4. Tekan tanda panah yang berada di samping icon brush. Setelah 
muncul brush panel, tekan tanda panah yang berada di kanan 
atas. 


Gambar 2.22 Brush panai 


5. Lalu pilih Preset Manager. 


New Brush Preset... 


Rename Brush... 
Delete Brush 


Tet Only 
“ Small Thumbnail 
Large Thumbnail 
Small List 
Large List 
Stroke Thumbnail 


Reset Brushes... 
Load Brushes... 


Save Rriches 


Gambar 2.23 Preset manager 


32 


Tekan tanda panah lalu pilih Replace Brushes. 


Catatan: Jika Anda sudah pernah menambahkan brush, 
simpan terlebih dahulu koleksi brush Anda agar nanti bisa 
dibuka kembali sewaktu-waktu dan tidak takut kehilangan. 


Tet Only 

“| Small Thumbnail 
Large Thumbnail 
Small List 
Large List 

Stroke Thumbnail 


Assorted Brushes 


Gambar 2.24 Replace brushes 


Pilih salah satu brush yang sudah Anda kategorikan lalu tekan 
Load. 


2 Date modified 


7/14/2010 9:35 AM — ACDSeePro3 
1/4/2012 4:34 PM ACDSee Pro 3 


| IE Fractal Web.abr 2/28/201110:34 PM  ACDSeePro3 


Recent Places EdFine Wisps.abr 
Ii fractal 2012 -.abr 


Desktop IE Twisted Bars.abr 1/4/2010 2:06 PM ACDSee Pro 3 


- 


Libraries 
1 | 
Computer 
ta 
u “| 1 | p 
Network 
File name: Dots 2.abr bd 
Files of type: (Brushes (.ABR) "| Cancel 


File Size: 798.2K 


Gambar 2.25 Load brush 


33 


8. Tambahkan satu per satu brush yang lainnya dalam kategori 
yang sama. Sehingga menjadi satu set koleksi brush. Tekan 
Load... untuk menambahkan. 


Delete | 


Gambar 2.26 Menambahkan brush 


9. Jika semua sudah terkumpul, simpan set brush tersebut dengan 
menekan tombol Save Set.... 


(- Preset Type: Brushes 


(sae sets) | 


Gambar 2.27 Save set 


34 


10. Beri nama set tersebut dan tekan Save. 


Bi save (pes 


Save in: Fractal “ G 1 p fav 
r-- Name . Date modified Type 
9 f 
Recent Places Fi pots 2.abr 6/2/2010 2:03 AM — ACDSee Pro 3 
| ir Fine Wisps.abr 7/14/2010 9:35AM — ACDSeePro3 
ar Fractal Web.abr 2/28/2011 10:34 PM  ACDSeePro3 
Desktop ar Twisted Bars.abr 1/4/2010 2:06 PM ACDSee Pro 3 
- 
Libraries 
h 
LP 
Computer 
ta, 
& kt (TI 


File name: -fractal collections -.abr 


Format: (Brushes (.ABR) 


Gambar 2.28 Save brush set 


Ya! Anda sudah satu langkah dalam memudahkan pekerjaan di 
masa depan. Ulangi tahapan di atas, buat set brush lainnya sesuai 
kategori. 


Untuk membuka tiap set brush, Anda cukup pilih Replace Brush. 
Namun, jika ingin mengumpulkan semua set brush, pilih Load pada 
Preset Manager. 


949 Memakai Set Brush 


Sesudah kesemua koleksi brush dibuat setnya. Sangatlah mudah 
untuk mencari dan menggunakannya, karena brush yang sudah 
terorganisir. 


Jika ingin menggunakan tiap-tiap set, tekan Replace Brushes dan 
Load set brush yang diinginkan. 


35 


New Brush Preset... 


Rename Brush... 
Delete Brush 


Tet Only 

v Small Thumbnail 
Large Thumbnail 
Small List 
Large List 
Stroke Thumbnail 


Preset Manager... 


Reset Brushes... 
Load Brushes... 


Replace Brushes... 1 


Gambar 2.29 Replace brush set 


Lalu, jika Anda menginginkan beberapa set digabung, cukup 
menambah melalui Load Brushes. 


Tn Ten 


Fal New Brush Preset... 


Rename Brush... 
Delete Brush 


Tet Only 

“ Small Thumbnail 
Large Thumbnail 
Small List 
Large List 
Stroke Thumbnail 


Preset Manager... 


Load Brushes... 


Replace Brushes... 


Gambar 2.30 Load brush set 


36 


Ada pula cara untuk mempersingkat langkah-langkah dalam 
menggunakan brush set, yaitu dengan meletakkan file pada 
Programs Files » Adobe » Photoshop CS5 - Presets » Brushes -. 


Maka brush set akan diletakkan pada brush panel. Brush akan 
tampak jika Photoshop di-restart terlebih dahulu. 


Pa "G (sg | mode: Normal » Opacity: 10006 (xl) & 


p ! 
z 13 px »— 


Fal New Brush Preset... 


Rename Brush... 
Delete Brush 


Tet Only 

v“ Small Thumbnail 
Large Thumbnail 
Small List 
Large List 
Stroke Thumbnail 


Preset Manager... 


Reset Brushes... 
Load Brushes... 


Save Brushes... 


- nature collection - 


Assorted Brushes 


Basic Brushes 


Callinranhir Rrichec 


Gambar 2.31 Brush set pada brush panel 


Maka brush set akan diletakkan pada brush panel. Brush akan 
tampak setelah Photoshop di-restart terlebih dahulu. 


Jika Anda download brush baru dan ingin ditambahkan di set yang 
sudah ada, caranya buka Preset Manager, lalu pilih Load dan jangan 
lupa untuk Save Set. Anda juga bisa drag and drop brush tersebut 
untuk diatur urutannya. 


37 


Gambar 2.32 Preset manager untuk menambah brush pada set 


